Ah, 


Perjalanan Hidup 


Rosulullah zsa 


Dari Lahir Sampai Wafat 


Nor Kandir 


A Pustaka 


Perjalanan Hidup 
Rosulullah Ingat 


Dari Lahir Sampai Wafat 


Penerbit : 


Penulis 


Cetakan 


Situs 


Lisensi 


Pustaka Syabab 

: Nor Kandir 

: Ke-1, Dzulgo' dah 
1445/Mei 2024 


: WWw.terjemahmatan.com 
: Gratis PDF 


DAFTAR ISI 
DAFTAR ISI 
PENDAHULUAN 
Nasab 


DARI LAHIR SAMPAI KENABIAN 

Lahir 

Berusia 4 Tahun 
Berusia 6 Tahun 
Berusia 8 Tahun 
Berusia 12 Tahun 
Berusia 15 Tahun 
Berusia 25 Tahun 
Berusia 35 Tahun 
Berusia 38 Tahun 
Berusia 39 Tahun 


Berusia 40 Tahun 
SETELAH KENABIAN 
Tahun Ke 1-3 Kenabian 
Tahun Ke-5 Kenabian 
Tahun Ke-6 Kenabian 
Tahun Ke-7 Kenabian 
Tahun Ke-10 Kenabian 
Tahun Ke-11 Kenabian 
Tahun Ke-12 Kenabian 
Tahun Ke-13 Kenabian 
SETELAH HIJROH 
Tahun Ke-1 Hijriyah 
Tahun Ke-2 Hijriyah 
Tahun Ke-3 Hijriyah 
Tahun Ke-4 Hijriyah 
Tahun Ke-5 Hijriyah 


14 
15 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
22 
25 
27 
30 
22 
20 


Tahun Ke-6 Hijriyah 

Tahun Ke-7 Hijriyah 

Tahun Ke-8 Hijriyah 

Tahun Ke-9 Hijriyah 

Tahun Ke-10 Hijriyah 

Tahun Ke-11 Hijriyah 
PELENGKAP 

Istri-Istri Nabi Agate 

Budak Wanita Nabi {sate 

Putra-Putri Nabi Aga kie 

Paman dan Bibi Nabi desae e 

Mu adzin Nabi Inna eko 

Peta Jaziroh Arobia 


35 
AF 
41 
43 
45 
47 
50 
50 
23 
53 
54 
55 
57 


Buku ringkas ini mengambil dari Al-Khulashoh 
Al-Bahiyah karya Dr. Wahid bin Abdussalam Bali 
AN ala sebagai rujukan utama lalu dilengkapi 
dengan Nurul Yagin karya Syaikh Khudori Bik 


3. 


A25 dan Tahdzibus Siroh karya An-Nawawi 


BA, ketiganya kitab kecil. Lalu disempurnakan 
dengan Ar-Rohigul Makhtum karya Al-Mubarokturi 


As“) dan selainnya. 


Buku ini belum selesai dimurojaah dan akan 
dipublish ulang di kemudian hari, in syaa Allah. 
Semoga Allah memudahkan. 


PENDAHULUAN 
Nasab 
Beliau Nabi sekaligus Rosul Ads cÁiko. 


Nasab beliau: Muhammad bin Abdillah bin 
Abdul Muth-tholib bin Hasyim bin Abdi Manaf 
bin Oushoi bin Kilab. Kilab keturunan Adnan. 
Adnan keturunan Ismail bin Ibrohim. Ibrohim 


keturunan Nuh. Nuh keturunan Adam. 


Secara ringkas: beliau hidup selama 63 tahun. 
Diangkat menjadi Nabi saat berusia 40 tahun, 
sementara usia dakwah 23 tahun. Berdakwah di 


Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. 
Dakwah Makkah dibagi dua: dakwah sirriyah 


(sembunyi-sembunyi) selama 3 tahun, dan dakwah 
jahriyah (terang-terangan) selama 10 tahun. 
Berikut perjalanan hidup Nabi A54? dari 


lahir sampai wafat, diurutkan berdasarkan usia. 


DARI LAHIR SAMPAI KENABIAN 
Lahir 


Beliau lahir di Makkah hari Senin tanggal 12 
Robiul Awwal tahun Gajah. 


Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu Raja 
Habasyah mengirim pasukan untuk mengancurkan 
Ka'bah dan bersama mereka ada gajah yang besar. 
Lalu Allah membinasakan mereka semua karena 


kemuliaan Ka'bah. 


Beliau diasuh ibunda Aminah lalu disusui 
Tsuwaibah budak Abu Lahab. 


Ayahanda bernama Abdullah bin Abdul Muth- 
tholib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Oushoi bin 
Kilab. Ibunda bernama Aminah binti Wahab bin 
Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Maka nasab 
ibunda bertemu nasab ayahanda pada Kilab, kakek 
Nabi {zaleo ke-5. 


Ayahanda wafat saat beliau ASK di dalam 
kandungan. Ia wafat di Madinah dalam usia 18 
tahun dan dikubur di sana, tanpa meninggalkan 


harta apapun. 


Lalu beliau diasuh oleh Halimah As-Sa diyah 
sampai beliau Iga € berusia 4 tahun. 


Berusia 4 Tahun 


Datang 2 Malaikat yang membelah dadanya dan 
mencuci golbunya dengan air zam-zam lalu 


mengembalikannya pada tempat semula. 
Lalu kembali diasuh ibunda Aminah. 
Berusia 6 Tahun 


Ibunda wafat di desa Abwa antara Makkah- 
Madinah, saat pulang dari mengunjungi makam 
suaminya di Madinah. Ia ditemani Ummu Aiman 


budak sang suami. 


Lalu beliau diasuh sang kakek Abdul Muth- 
tholib. Dua tahun berikutnya sang kakek wafat dan 


sempat berpesan agar diasuh sang paman Abu 


Tholib. 
Berusia 8 Tahun 
Beliau diasuh Abu Tholib. 


Beliau bekerja menggembalakan kambing- 


kambing orang Makkah dengan upah. 
Berusia 12 Tahun 


Beliau berdagang ke Syam bersama Abu Tholib 


dan rombongan. 


Pendeta Bahiro melihat beliau sake dan 
melihat tanda-tanda kenabian lalu menasihati Abu 
Tholib agar segera membawanya pulang karena 


khawatir akan diganggu penduduk Syam. 


Berusia 15 Tahun 


Terjadi perang Fijar antara Ouroisy dan 
Hawazin. Fijar artinya dosa dan kesalahan karena 


mereka menodai bulan Harom dengan berperang. 


Tidak ada keterangan yang shohih bahwa Nabi 


ú 
Act 


EN menghadiri perang ini. 


Lalu beliau menghadiri Hilful Fudhul yaitu 
forum yang menyepakati menolong orang yang 


terzolimi dan mengembalikan haknya. 
Berusia 25 Tahun 


Beliau safar datang ke Syam menjualkan barang 
saudagar kaya Khodijah ditemani budak laki-laki 


bernama Maisaroh. 


Maisaroh melaporkan sifat-sifat mulia beliau 
Jake kepada majikannya Khodijah dan 


timbul rasa cinta dalam hatinya. 


Dua bulan setelah perpulangan tersebut, beliau 
menikah dengan Khodijah. Usia beliau 25 tahun 
dan Khodijah 40 tahun. 


Beliau dikarunia anak lewat Khodijah: Ooshim, 
Abdullah, Zainab, Rugoyyah, Ummu Kultsum, 
Fathimah. 


Beliau hidup bersamanya selama 25 tahun dan 


beliau tidak menikah lagi hingga ia wafat. 
Berusia 35 Tahun 


Ouroisy merenovasi Ka'bah. Beliau beserta 


pamannya Abbas ikut serta. 


Lalu mereka berselisih pendapat tentang orang 
yang berhak meletakkan Hajar Aswad lalu mereka 
sepakat Muhammad Kena ee yang 


meletakkannya. 


Muhammad Jaka memiliki sifat-sifat 
mulia seperti jujur, amanah, santun, dermawan, 


murah senyum, dan semisalnya. Di samping jauh 


12 


dari sifat-sifat jahiliyah seperti mabuk-mabukan, 
makan riba, apalagi membunuh dan menyembah 
berhala. Di samping itu, muncul mukjizat seperti 
awan yang menaungi beliau selama perjalanan 
dagang safar ke Syam bersama Maisaroh. Ini semua 
menjadikan beliau Ana tejto dicintai oleh keluarga 
besarnya dan kaumnya hingga digelari Al-Amin. 


Berusia 38 Tahun 


Tanda-tanda kenabian bermunculan seperti batu 


dan pohon mengucapkan salam kepada beliau. 


Beliau diperbincangkan para pendeta dan para 


dukun. 
Berusia 39 Tahun 


Mulai menyendiri dan bertafakur di gua Hiro 
pada bulan Romadhon, beribadah kepada Allah di 


atas agama Ibrohim. 


Enam bulan sebelum diangkat menjadi Nabi, 


beliau mendapatkan wahyu dalam mimpi. Tidaklah 


15 


beliau bermimpi kecuali akan terjadi menjadi 


kenyataan. 
Berusia 40 Tahun 


Datang Jibril membawa wahyu surat Al-Alag 
ayat 1-5 yang menjadi awal diangkatnya menjadi 
Nabi. 


SETELAH KENABIAN 
Tahun Ke 1-3 Kenabian 


Beliau menjadi Nabi dengan turunnya Al-Alag. 
Berselang beberapa waktu, turun Al-Mudats-tsir 
ayat 1-5 sebagai awal pengangkatan sebagai Rosul. 
Lalu beliau Ádraácájke mulai berdakwah sirriyah 


(sembunyi-sembunyi selama 3 tahun). 


Yang pertama masuk Islam: Khodijah dari 
kalangan wanita, Abu Bakar dari kalangan laki-laki, 
Ali bin Abi Tholib dari kalangan anak, Zaid bin 
Haritsah dari kalangan budak. 


Abu Bakar menawarkan Islam kepada beberapa 
teman dekatnya hingga masuk Islam beberapa 
orang seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al- 


Awwam. 


Pengajaran Islam dilakukan di rumah Al-Argom 
yang biasa disebut Darul Argom, untuk mengajari 


mereka agidah, iman, Surga, Neraka. Belum turun 


15 


syariat-syariat ibadah seperti sholat fardhu, puasa 


Romadhon, zakat, haji, jihad, adzan, dan lain-lain. 
Tahun Ke-5 Kenabian 


Orang-orang yang masuk Islam mulai disakiti 
Ouroisy sehingga Nabi J4 mengizinkan 
para Sohabatnya hijroh ke Habasyah. Raja 
Habasyah yang beragama Nashori dikenal adil, 
tidak membedakan dalam keadilan. Maka berhijroh 
12 orang di antaranya Utsman bin Affan, Az- 
Zubair bin Al-Awwam, Abdurrohman bin Auf, 
Jafar bin Abi Tholib. Mereka tinggal di sana 


selama 10 tahun. 
Tahun Ke-6 Kenabian 


Dua tokoh besar Ooroisy masuk Islam: Hamzah 
bin Abdul Muth-tholib dan Umar bin Al-Khoth- 
thob. Islam menjadi kuat dengan ke-Islaman 


keduanya. 


Tahun Ke-7 Kenabian 


Ouroisy sepakat memboikot (memutus 
hubungan) dengan Bani Hasyim bin Abdi Manaf: 
tidak mengadakan jual-beli, menyapa, menikahkan. 
Bani Hasyim diikuti saudara mereka: Bani Muth- 
tholib bin Abdi Manaf bersama Abu Tholib. 


Ouroisy menggantungkan lembaran boikut 
tersebut di Ka'bah dan tidak akan dihapus sampai 
Bani Hasyim menyerahkan Muhammad J45 
untuk dibunuh. 


Mereka diboikot selama tiga tahun di lembah 
Abu Tholib sehingga mereka kelaparan, anak-anak 
menangis dan sakit-sakitan, dan makan dedaunan 


dan rerumputan. 


Bangkitlah Al-Muth'im bin Adi bin Naufal bin 
Abdi Manaf dan Zam'ah bin Al-Aswad bin Abdul 
Muth-tholib bin Asad membatalkan lembaran 


tersebut. 


Bani Hasyim keluar dari lembah pada akhir 
tahun ke-9 dari kenabian. 


Tahun Ke-10 Kenabian 


Khodijah wafat dan tiga hari berikutnya wafat 
Abu Tholib hingga Nabi 154512 sangat bersedih 
dan ia dikenal sebagai dmul huzn (tahun 


kesedihan). 


Ouroisy mulai berani menyakiti fisik Nabi 
Acak, dari sebelumnya hanya adu mulut 


karena kehormatan Abu Tholib. 
Pada Syawwal, Nabi Agate menikahi Aisyah 


binti Abu Bakar yang berusia 6 tahun sementara 
beliau berusia 50 tahun. Beliau satu rumah 


bersamanya saat di Madinah dan ia berusia 9 tahun. 


Pada Syawwal ini pula, beliau menikahi Saudah 
binti Zam'ah yang sudah tua sementara suaminya 
wafat dalam hijroh di Habasyah. Usianya 55 tahun, 
sementara Nabi Asa kite 50 tahun. 


18 


Beliau 1545? keluar menuju Thoif ditemani 
Zaid bin Haritsah menawarkan Islam kepada 
beberapa tokoh di sana. Beliau ditolak dengan 
ejekan dan lemparan batu hingga berdarah. 


Allah menghibur beliau dengan diutusnya dua 
Malaikat gunung untuk menghancurkan mereka 
tetapi beliau justru berkata kepada Malaikat 
tersebut: “Aku berharap Allah mengeluarkan dari 
mereka keturunan yang kelak menyembah Allah.” 


Beberapa jin mendengarkan bacaaan Al-Ouran 
Nabi Aka dalam sholat dan mereka masuk 
Islam lalu berdakwah kepada kaumnya. 


Tahun Ke-11 Kenabian 


Nabi 154k menawarkan Islam kepada para 
jamaah Haji lalu 6 orang dari Madinah 
menerimanya. Mereka kembali ke Madinah dan 


menyebarkan Islam di sana. 


Tahun Ke-12 Kenabian 


Nabi {maliko diperjalankan di malam hari 
dari Makkah ke Baitul Magdis lalu dari Baitul 
Magdis ke langit ke tujuh dan menerima perintah 


kewajiban sholat lima waktu sehari semalam. 


Pada musim Haji, 12 penduduk Madinah yang 
sudah masuk Islam bertemu Nabi A44 lalu 
mereka berbaiat di samping tempat bernama 


Agobah sehingga ia disebut baiat Agobah I. 
Nabi Jake mengikutsertakan Mush'ab bin 


Umair ke Madinah bersama mereka untuk 


mengajari mereka Al-Quran. 
Tahun Ke-13 Kenabian 
Pada musim Haji, 70 penduduk Madinah yang 


sudah masuk Islam bertemu Nabi Ak dan 
mereka berbaiat di samping Agobah untuk 
melindungi dan menolong Nabi A4 jika 
berhijroh ke Madinah. 


20 


Nabi daliko membuat 12 pemimpin regu 
dari mereka. Nabi Agak berpesan kepada 
mereka: “Masing-masing dari kalian 


bertanggungjawab atas kaumnya.” Ia dinamakan 


baiat Agobah II. 


Nabi 15x mengizinkan Sohabatnya untuk 
hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan 
menahan Abu Bakar dan Ali. 


Ouroisy berkumpul di Darun Nadwah untuk 
bermusyawarah dan mereka memutuskan 
membunuh Nabi Jake dengan cara setiap 
kabilah mengirim lelaki sehingga darah yang 
tertumpah di atas sebuah kabilah hingga Bani 


Hasyim tidak akan mampu menuntut darah. 


Jibril turun memberitahu rencana mereka dan 
beliau diizinkan hijroh ke Madinah ditemani Abu 
Bakar. Sementara Ali ditempatkan di kamar Nabi 


21 


SETELAH HIJROH 
Setelah hijroh adalah masa dakwah di Madinah, 


yakni selama 10 tahun, dari Robiul Awwal tahun 
ke-1 sampai Robiul Awwal tahun ke-11 sehingga 
totalnya 10 tahun. 


Faidah: An-Nawawi As“ berkata: Al-Hakim 
Abu Ahmad gurunya Al-Hakim Abu Abdillah 
berkata: “Nabi ena ko dilahirkan hari Senin, 
diangkat jadi Nabi hari Senin, berangkat hijroh dari 
Makkah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin, 


wafat hari Senin.” 


Selama 10 tahun ini, hidup Nabi ena Ne dan 
para Sohabatnya penuh peperangan baik ghozwah 
maupun sariyyah, baik bertemu musuh atau tidak. 
Ghozwah adalah peperangan yang dipimpin 
langsung Nabi Ie Ne, sementara sariyyah 
adalah pasukan yang dikirim dan Nabi Jake 


tidak ikut serta. 


2. 


Dr. Wahid berpendapat: ghozwah 27 kali dan 
sariyyah 73 kali. Dalam bukunya disebutkan nama- 


nama peperangan tersebut beserta tahunnya. 


Syaikh Khudori Bik ds“ berpendapat: 
ghozwah 27 kali dan sariyyah 47 kali. 


ALA 


An-Nawawi dle“ berkata: pendapat yang 
masyhur ghozwah 25 kali, ini pendapat Musa bin 
Uqbah, Muhammad bin Ishaq, Abu Mu'syir. Ada 
pendapat lain: 27 kali. 


Muhammad bin Saad i= berpendapat: 
ulama sepakat ghozwah sebanyak 27 kali dan 
sariyyah 56 kali. Lalu beliau menyebutkan satu per 


satu sesuai waktunya. 


Jabir bin Abdillah Weke berkata: “Aku ikut 
berperang bersama Rosulullah A542 sebanyak 
19 kali. Aku tidak ikut Perang Badar dan Uhud 
karena ayahku melarangku. Ketika beliau wafat, 
aku tidak pernah absen berperang bersama Nabi 
Pa (HR. Muslim no. 1813) 


23 


Maka jumlah ghozwah menurut perhitungan 
Jabir adalah 21 kali atau sekitar itu. Perbedaan 
jumlah, ada kemungkinan karena satu ghozwah 
dinamai banyak nama karena terjadi beberapa kali 


di satu tempat atau semisalnya. 


Adapun kami mengambil pendapat Dr. Wahid 
Bali dan akan disebutkan jumlah ghozwah pada tiap 
tahun tanpa dirinci agar memudahkan pembaca 


mengingat peristiwa tiap satuan hijriyah. 


Faidah: perang terbesar dalam kenabian adalah 
Badar (2 H), Uhud (3 H), Al-Ahzab (5 H), Mu'tah 
(8 H), Fathu Makkah (8 H), Hunain (8 H), Tabuk 
(9 H). 


Adapun perang suku adalah Bani Goinugo (1 
H), Bani An-Nadhir (4 H), Bani Al-Mustholig (5 
H), Bani Ouroizhoh (5 H), Perang Khoibar (7 H). 


Bani @oinugo, Bani An-Nadhir, dan Bani 
Ouroizhoh adalah 3 kabilah Yahudi terbesar. 


24 


Faidah: Ibnu Taimiyyah læ berkata: “Tidak 
diketahui Nabi Isak ikut terjun berperang 
dalam ghozwah selain Uhud dan tidak membunuh 


dalam perang selain satu orang yaitu Ubai bin 


Kholaf dalam Uhud.” 
Tahun Ke-1 Hijriyah 


Terjadi 3 sariyyah, dan sariyyah Hamzah bin 
Abdul Muth-tholib x225 ke Saiful Bahri adalah 
pasukan pertama yang dikirim Rosulullah 


Setelah di Madinah, Allah mengizinkan 
Muslimin berperang untuk membela diri atau 


mengambil hak. Allah IS berfirman: 
Robiul Awwal: 


Nabi Lak rina di Ouba bersama Abu 
Bakar Ash-Shiddig #5 dan membangun Masjid 
Ouba. 


25 


Beliau melanjutkan perjalanannya dan 
mengadakan sholat Jumat di jalan di 
perkampungan Bani Salim. Ia sholat Jumat 


khutbah pertama dalam Islam. 


Saat tiba di Madinah, beliau menginap di rumah 
Abu Ayyub Al-Anshori #5 lalu membangun 
Masjid Nabawi dan hujurot (kamar-kamar untuk 
istri-istri). 

Pendeta Yahudi Abdullah bin Salam masuk 
Islam. 

Nabi Juga mengirim Zaid bin Haritsah 
dan Abu Rofi untuk menjemput putri-putri 
(Rugoyyah, Ummul Kultsum, Fathimah) dan 
istrinya (Saudah) di Makkah kecuali Zainab binti 
Rosulullah ISK. 


Keluarga Abu Bakar ký berhijroh. 
Robiul Akhir: 


26 


Sholat mukim ditambah dua rokaat, yang 


awalnya sholat safar dan mukim dua rokaat. 


Lahir Abdullah bin Az-Zubair, anak yang 


pertama lahir dari Muhajirin. 


Lahir An-Nu'man bin Basyir, anak pertama 


yang lahir dari Anshor. 


Nabi 154k; mengadakan perjanjian dengan 
Yahudi Madinah. 


Syawwal: 
Nab drale serumah dengan Aisyah G5. 


Nabi Gasak —mempersaudarakan antara 


Muhajirin dan Anshor. 
Tahun Ke-2 Hijriyah 


Terjadi 8 ghozwah: Al-Abwa —perang pertama 
yang dipimpin Rosulullah Ads  —, Buwath, 
Safawan, Al-Usyairoh, Badar, Al-Kudr, Bani 
Doinugo, As-Sawig. 


27 


Terjadi 4 sariyyah. 

Rojab/Sya ban: 

Pemindakan giblat dari Baitul Magdis ke 
Ka bah. 

Sya ban: 

Diwajibkan puasa Romadhon. 

Romadhon: 


Pada tanggal 17 Romadhon, terjadi Perang 
Badar. Sebab: ingin menghadang kafilah dagang 
Ouroisy dari Syam yang melewati Madinah. Nabi 
Jake hendak mengambil bawaan mereka 
sebagai ganti harta Muhajirin yang disita mereka di 
Makkah. Ternyata Ouroisy Makkah mengirim 
pasukan hingga 313 Muslimin menghadapi 1.000 


orang kafir. Allah memenangkan Muslimin. 


Diwajibkan Zakat Fithri. 


28 


Rugoyyah bintu Rosulillah Agak wafat 
setelah perpulangan pasukan Badar. 


Syawwal: 


Dilaksanakan Sholat Idul Fithri pertama kali 


dalam Islam. 


Zainab bintu Rosulullah Az hijroh ke 
Madinah. 

Ali bin Abi Tholib 2&5 menikahi Fathimah 
binti Rosulullah Jake. 

Yahudi Bani Ooinugo melanggar perjanjian 
damai maka Nabi Ázsxícújke mengepung mereka 
dan mengusir mereka dari Madinah. 

Utsman bin Mazhun Aik wafat dan 


dikuburkan di Bagi. Ia orang pertama yang wafat di 
Madinah dari Muhajirin. 


Dzulhijjah: 


29 


Nabi dk berqurban 2 ekor kambing 
pada hari Gurban. 


Tahun Ke-3 Hijriyah 


Terjadi 4 ghozwah: Dzi Amarr, Al-Furu', Uhud, 
Hamrotul Asad. 


Terjadi 2 sariyyah. 
Robiul Awwal: 


Utsman bin Affan šas menikahi Ummu 
Kultsum binti Rosulillah A44 setelah wafat 
saudarinya Rugoyyah dan satu rumah pada 
Jumadal Akhiroh. 

Sya'ban: 

Rosulullah 15x menikahi Hafshoh binti 
Umar Rx. 

Romadhon: 

Rosulullah Az menikahi Zainab binti 
Khuzaimah Ummul Masakin G25. 


30 


Hasan bin Ali Wxitks lahir. 
Syawwal: 


Terjadi Perang Uhud. Sebab: menuntut balas 
atas kekalahan Ouroisy pada Badar. Abu Sufyan 
mengirim 3.000 pasukan yang dibagi 2 kelompok: 
sayap kanan dipimpin Kholid bin Walid dan sayap 
kiri dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara 
pasukan Muslimin berjumlah 700 orang: 650 
pasukan berkuda dan jalan kaki, dan 50 pemanah. 
Kholid berhasil mengalahkan Muslimin dan Nabi 


Knee terluka sampai berdarah wajahnya. 


Rosulullah Jake menikahi Zainab binti 
Jahsy des lewat perintah Allah ISS. 


Di pagi harinya, turun ayat hijab. 
Turun ayat keharoman khomr. 


Faidah: Pada tahun ini Rosulullah Aga ii 
menikahi 3 wanita: Hafshoh dan dua Zainab. 


21 


Tahun Ke-4 Hijriyah 


Terjadi 2 ghozwah: Bani An-Nadhir dan Badar 
II. 


Terjadi 5 sariyyah. 
Robiul Awwal: 


Yahudi Bani An-Nadhir melanggar perjanjian 
maka Nabi J4 mengepung mereka dan 


mengusirnya dari Madinah. 


Jumadal Ula: 


Abdullah bin Utsman bin Affan Wei dari 
Rugoyyah binti Rosulillah A54? wafat, dalam 


usia 6 tahun. 
Sya ban: 
Al-Husain bin Ali bin Abi Tholib Wis lahir. 


Syawwal: 


32 


Rosulullah Jk menikahi Ummu 
Salamah gsx. 

Rosulullah ISN memerintahkan Zaid bin 
Tsabit 44ks untuk mempelajari bahasa Yahudi 


.. 


dan berhasil mempelajarinya dalam 15 hari. 


Rosulullah Agate merajam seorang lelaki 
Yahudi dan wanita Yahudi. 


Tahun Ke-5 Hijriyah 

Terjadi 4 ghozwah: Daumatul Jandal, Bani Al- 
Mustholig, Al-Ahzab, Bani Ouroizhoh. 

Terjadi 1 sariyyah. 

Sya'ban: 


Rosulullah — Agareie memerangi Bani 
Mustholig. Sebab: Bani Mustholig merencanakan 
menyerang Madinah bersama sekutunya. Lalu Nabi 
Kena ee mendahului mereka dengan 
memberangkatkan 700 pasukan pejalan kaki dan 


30 pasukan berkuda untuk menyerang mereka saat 


25 


mereka lalai. Maka Nabi desak berhasil 
mengalahkan mereka dan menawan mereka, di 


antaranya Juwairiyah putri kepala sukunya. 


Nabi gerak memerdekakan Juwairiyah binti 
Al-Harits its dan menikahinya. 


Sepulang dari perang Bani Mustholig, orang- 
orang munafik menyebar berita bohong atas Aisyah 
gs, dan Allah membebaskannya dengan surat 
An-Nur. 


Syawwal: 


Terjadi Perang Ahzab (Pasukan Gabungan). 
Sebab: keinginan kuat Ouroisy dan musyrikin 
untuk menuntut balas dan melenyapkan Muslimin 
untuk selamanya. Mereka berkoalisi dengan suku- 
suku Arob dan melobi Yahudi Madinah untuk 
bergabung bersama mereka dan terkumpul 10.000 
pasukan, sementara pasukan Muslimin 3.000 
orang. Nabi 14k? membuat parit di depan 
kota sehingga pasukan Ahzab tidak mampu lewat, 


pas 


atas saran Salman  Al-Farisi. Lalu Allah 
membinasakan mereka dengan angin hingga lari 
tunggang langgang meninggalkan medan 


peperangan. 
Dzulgo dah: 
Terjadi Perang Bani Ouroizhoh. Sebab: 


pengkhianatan mereka dengan membantu pasukan 
Al-Ahzab. Maka Nabi Ádsafeújke mengepung 


mereka dan berhasil mengalahkan mereka. 
Dzulhijjah: 
Sa'ad bin Mu'adz x225 wafat. 
Nabi Acsafeúfke mengadakan lomba lari kuda. 
Terjadi gempa di Madinah. 
Tahun Ke-6 Hijriyah 


Terjadi 2 ghozwah: Bani Lihyan dan 
Hudaibiyyah. 


Terjadi 16 sariyyah. 


37 


Muharrom: 


Nabi {maliko mengambil Roihanah setelah 
masuk Islam sebagai sarori (budak simpanan). Ia 
tawanan dari Bani Ouroizhoh. Ia bersama Nabi 
Kena sampai wafat pada tahun 10 H. 


Romadhon: 


Terjadi kekeringan yang parah lalu orang-orang 
meminta doa hujan kepada Nabi Ask lalu 


beliau mendoakan dan turun hujan. 
Dzulgo dah: 


Terjadi Sulhul Hudaibiyyah dan Baiat Ridhwan 
di bawah sebuah pohon. Sebab: Muslimin ke 
Makkah untuk umroh lalu dilarang Ouroisy 
Makkah dan diadakan perjanjian genjatan di 
Hudaibiyyah. Di antara isi perjanjian tersebut, 
umroh Muslimin ditunda tahun depan. Para 
Sohabat berbaiat kepada Nabi Asah di bawah 


sebuah pohon untuk berperang membala Nabi 


26 


Juke dengan harta dan jiwanya. Mereka 
semua dijamin Allah masuk Surga, berjumlah 
1.400 orang. 


Setelah pulang dari Hudaibiyyah, turun surat 
Al-Fath. 


Turun kewajiban Haji. 


Muslimah diharomkan atas suami mereka yang 


masih kafir. 


Rosulullah Josie mengirim surat kepada 


para raja mengajak mereka kepada Islam. 
Terjadi gerhana matahari. 
Turun ayat zhihar. 
Tahun Ke-7 Hijriyah 
Terjadi 3  ghozwah: Dzigord, Khoibar, 


Dzaturrigo. 


Terjadi 8 sariyyah. 


37 


Muharrom: 


Nabi {aliko mengembalikan Zainab binti 
Rosulillah 1545517 kepada suaminya yang telah 
masuk Islam, Abul Ash bin Ar-Robi #25, dengan 


nikah pertama. 


Terjadi perang Khoibar. Sebabnya: Yahudi Bani 
Ouroizhoh melanggar perjanjian damai dan 
membantu pasukan Al-Ahzab serta menampakkan 
permusuhan kepada Muslimin. Nabi Iga kie 
bersama 1.600 pasukan mengepung mereka selama 


6 hari, dan pada hari ke-7 Ali bin Abi Tholib 
kea menaklukannya. Di antara tawanannya 
adalah Shofiyah binti Huyai yang masuk Islam dan 
dinikahi Nabi Isa ie. Dalam perang ini, Nabi 
Ask mengharamkan keledai piaraan dan 
nikah mut ah. 


Para Muhajirin Habasyah bersama orang-orang 
Yaman tiba atas Nabi J54. 


28 


Abu Huroiroh šál) mendatangi Nabi 


.. 


Asa ko dalam keadaan Muslim. 


Nabi Agak menikahi Ummu Habibah 

Wanita Yahudi meracuni Nabi Jak. 

Nabi ASK diberi hadiah budak wanita dari 
Raja Mesir Mugoigis bernama Mariyah Al- 
Oibthiyyah dan lahir darinya Ibrohim bin 
Muhammad 154450. Ibrohim meninggal dalam 


usia 18 bulan atau 1,5 tahun. 


Sepulang dari Khoibar, Yahudi Fadak berdamai 
dengan Muslimin dengan menyerahkan setengah 
tanah Fadak untuk Nabi Ak dan beliau 
menyerahkan penggarapan tanah kepada mereka 


sendiri dengan bagi hasil. 


Yahudi Wadi Ouro tidak mau tunduk sehingga 
diperangi Nabi Jan lalu berhasil 
mengalahkan mereka dan Nabi {zaii 


29 


membiarkan tanah untuk mereka dengan syarat 


bagi hasil dari hasil bumi. 


Yahudi Taima ketakutan dan memilih berdamai 
dengan membayar jizyah (pajak). 

Pada perpulangan dari Khoibar, Nabi 1544 
dan para Sohabat bangun kesiangan hingga Sholat 
Subuh saat matahari telah terbit. 


Terjadi Perang Dzaturrigo. Sebab: 
pengkhianatan suku-suku Nejd dan membunuh 70 
utusan dakwah. Maka Nabi A4 mengirim 
pasukan dan musuh melarikan diri karena takut 


sehingga tidak terjadi kontak senjata. 
Turun ayat tayammum. 


Sepulang dari Perang Dzaturrigo, Nabi 
Acara membeli unta Jabir lalu membayar 
uangnya beserta mengembalikan untanya sebagai 


hadiah. 
Dzulgo dah: 


40 


Terjadi Umroh Qodho. 

Nabi Aggakike menikahi Maimunah binti Al- 
Harits aá di Makkah. 

Faidah: Pada tahun ini Rosulullah Aga kie 
menikahi 3 wanita: Ummu Habibah, Shofiyyah, 


Maimunah. 
Tahun Ke-8 Hijriyah 


Terjadi 3 ghozwah: Fathu Makkah, Hunain, 
Thoif. 


Terjadi 18 sariyyah dan yang terbesar adalah 
Perang Mu tah. 


Jumadal Ula: 


Terjadi perang Mu'tah. Sebabnya karena utusan 
Nabi Agak bernama Al-Harits bin Umair 
dibunuh oleh amir Syurohbil bin Amr Al-Ghossani 
yang dibawah Romawi. Maka Nabi Ak 
mengirim 3.000 pasukan menuju Mutah dan 


disana mereka melawan 200.000 pasukan Romawi 


41 


(1 banding 66). Panglima perang Zaid bin Haritsah 
gugur lalu dilanjutkan Ja'far bin Abi Tholib dan 
gugur lalu dilanjutkan Abdullah bin Rowahah dan 
gugur lalu dilanjutkan Singa Allah Kholid bin 
Walid dan Muslimin berhasil mundur ke Madinah 


dengan selamat. 
Romadhon: 


Terjadi Fat-hu Makkah. Sebabnya: Ouroisy 
melanggar perjanjian damai. Maka Nabi J45 
memimpin 10.000 pasukan untuk menaklukan 
Makkah. Nabi 454017 memasuki Makkah lewat 
jalan atas dan Kholid bin Walid lewat jalan bawah. 
Nabi ASK berhasil menguasai Makkah tanpa 
perlawanan. Nabi Ázsafeájke memaafkan @uroisy 


dan banyak orang yang masuk Islam. 
Syawwal: 


Terjadi perang Hunain. Sebabnya: kabilah 
Tsagif dan Hawazin serta kabilah-kabilah lain ingin 


memerangi Muslimin sebelum memerangi mereka. 


FL 


Maka Nabi A54 memimpin 12.000 pasukan 
menuju Hunain (lembah dekat Thoif) dan 
memenangkan peperangan, dari sebelumnya 


mundur kalah, seperti yang Allah ceritakan dalam 
At-Taubah: 25-26. 


Terjadi perang Thoif. Sebabnya: sebagian 
pasukan Hunain kabur ke Thoif dan bersembunyi 
di bentengnya. Nabi dk mengepung 
mereka selama 18 hari lalu meninggalkan mereka 
dan mendoakan hidayah atas mereka. Lalu mereka 


datang sebagai Muslimin kepada Nabi 1544. 
Tahun Ke-9 Hijriyah 


Terjadi 1 ghozwah: Tabuk. Ini perang terakhir 
yang diikuti Nabi A54. 

Terjadi 11 sariyyah. 

Rojab: 

Terjadi Perang Tabuk. Sebabnya: Nabi 


Ana EA ko mendengar kabar Romawi 


12 


mengumpulkan pasukan di Syam untuk 
memerangi Muslimin Madinah. Maka Nabi 
Inai memimpin 30.000 pasukan ke Tabuk, 
tempat berkumpulnya musuh di Syam. Di jalan 
menuju Tabuk, Nabi Inna Ne melewati sumur 
kaum Tsamud dan beliau melarang meminum 
airnya maupun berwudhu dengannya. Ketika tiba 


di Tabuk, tidak terjadi peperangan karena musuh 
tidak ada. 


Nabi Ak memerintahkan agar Masjid 
Dhiror dibakar, saat perjalanan pulang dari Tabuk. 


Diterimanya taubat Ka'ab bin Malik ža dan 


ve 


dua saudaranya yang tidak ikut Perang Tabuk. 


Nabi ISK sholat ghoib atas wafatnya Raja 
Habasyah Ash-ma'ah yang wafat di atas Islam. 


Romadhon: 
Tokoh besar munafikin Abdullah bin Ubai bin 


Salul meninggal dunia. 


44 


Dzulhijjah: 

Rosulullah Jak memerintahkan Abu 
Bakar 485 untuk memimpin pergi Haji. Lalu 
mengirim Ali bin Abi Tholib alk) menyusul ke 
Makkah untuk membacakan surat At-Taubah. 

Ummu Kultsum ss binti Rosulullah 
Ke ko wafat, istri Utsman bin Affan kedy. 

Raja Persia dibunuh dan digantikan putrinya 
Buron lalu Nabi A544 bersabda: “Tidak akan 
beruntung suatu kaum yang mengangkat 
perempuan sebagai pemimpin mereka.” 

Tahun Ke-10 Hijriyah 

Terjadi 4 sariyyah. 

Romadhon: 


Rosulullah Ázsafcújke biasa itikaf 10 hari dan 
khataman sekali. Tahun ini beliau itikaf 20 hari 
dan tadarrus Quran kepada Jibril dua kali khatam, 


karena beliau mengira ini Romadhon terakhir. 


45 


Dzulhijjah: 


Nabi Aki melakukan Haji pertama 
sekaligus yang terakhir yang dikenal sebagai Haji 
Wada (Haji Perpisahan). 


Di hari Arofah (9 Dzulhijjah) turun ayat Al- 
Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam. Beliau 
berkhutbah di tengah lautan manusia mengajari 


berbagai syariat Islam. 


Ibrohim bin Muhammad Agak wafat 
dalam usia 1,5 tahun pada hari gerhana matahari. 
Nabi Jak mengadakan Sholat Kusuf 
(Gerhana) dan berkhutbah bahwa gerhana tidak 
terjadi karena kematian orang tertentu tetapi salah 
satu tanda kebesaran Allah untuk menakuti 


manusia agar mereka kembali kepada-Nya dengan 


istighfar, sholat, berdzikir, berdoa, bersedekah. 


Nabi {rafik mengutus Abu Musa dan 
Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. 


46 


Tahun Ke-11 Hijriyah 
Muharrom: 


Muncul Al-Aswad Al-Ansi di Yaman yang 
mengaku nabi. la diikuti suku Najron dan 


penduduk Shon'a. 


Utusan An-Nakho dari Yaman datang untuk 
menyatakan Islam. Mereka adalah utusan terakhir 
sebelum wafatnya Nabi Az. 

Shofar: 

Nabi Aga kite mengirim sariyyah (pasukan) 
yang dipimpin Usamah bin Zaid untuk memerangi 
Syam yang diduduki Romawi. Ini sariyyah terakhir 
yang dikirim Rosulullah A544 sebelum wafat. 

Nabi Aga kie pergi ke Uhud untuk 
mendoakan syuhada perang Uhud seakan 


menyampaikan perpisahan. 


+7 


Nabi Jaka pergi di malam hari ke 
pekuburan Bagi mendoakan mereka dan seakan 


menyampaikan perpisahan. 
Di akhir Shofar beliau mulai sakit. 
Robiul Awwal: 


Saat mabit di Maimunah G5, sakit beliau 
semakin parah lalu alan semua istrinya 
dan meminta izin kepada mereka untuk dirawat di 


rumah Aisyah Ça; dan mereka mengizinkannya. 


Lima hari sebelum wafat, beliau berpesan tiga 
hal penting: menyebut keutamaan Abu Bakar Ash- 
Shiddig KANGA, berpesan agar berbuat baik kepada 
Anshor, ancaman menjadikan kuburan Nabi 


sebagai Masjid. 


Nabi A54 menunjuk Abu Bakar NA 
menjadi imam sholat dan mengimami manusia 


selama tiga hari. 


+8 


Nabi {maliko mengimami manusia sambil 


duduk sementara mereka berdiri. 


Sehari sebelum wafat, Al-Aswad Al-Ansi 
dibunuh Fairuz Ad-Dailami xs. Nabi 
Isak mengabarkan berita gembira itu kepada 


manusia sebelum berita itu sampai kepada mereka. 


Nabi izao wafat pada hari Senin tanggal 
12 Robiul Awwal pada siang hari setelah Zhuhur. 


i hari itu, manusia membaiat Abu Bakar 


nia sebagai kholifah. 


Pada hari Selasa sore atau malam Rabu, Nabi 
Aek dikuburkan di kamar Aisyah akik. 
Nabi Ázsxfcújke dimandikan dan dikafani dengan 


tiga lembar kain putih tanpa baju dan sarung. 


42 


PELENGKAP 

Istri-Istri Nabi zsa 

1. Khodijah G25. Khodijah bintu Khuwailid 
dinikahi Nabi ena ke sebelum kenabian, 
usianya 40 tahun dan usia Nabi JS 25 
tahun. Khodijah berumah tangga bersama beliau 
selama 25 tahun dan semua anak Nabi Jagat 
berasal darinya kecuali Ibrohim dari Mariyah 
@ibthiyah. Nabi Ask tidak menikah lagi 
sampai wafatnya Khodijah. Dia wanita yang paling 
dicintai Nabi Isak selain Aisyah. Khodijah 
mendukung dakwah suaminya dengan harta dan 


jiwanya. Ia meninggal pada tahun 10 kenabian dan 
disebut Tahun Kesedihan. 

2. Aisyah wak. Rosulullah Jil 
menikahi Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddig 
Rs pada bulan Syawwal tahun 10 Kenabian 
saat usianya 6 tahun dan serumah pada Syawwal 


tahun 1 H saat usianya 9 tahun. Ia ditinggal wafat 


50 


Nabi Azka saat berusia 18 tahun dan ia 
meninggal pada Romadhon 57 H. 


3. Saudah bintu Zamah G5. Ia dinikahi 
Nabi Acak di Syawwal tahun 10 Kenabian 
paska wafatnya Khodijah. Ia dan Aisyah dinikahi 
Nabi Ádsafeúfke pada tahun dan bulan yang sama. 
Ia wafat pada 55 H. 


4. Hafshoh bintu Umar Wai. Ia dinikahi 
Nabi ASK pada Sya'ban 3 H dan wafat 45 H. 
Pada 3 H, Nabi Kena ee menikahi 3 wanita: 


Hafshoh dan dua Zainab. 


5. Zainab bintu Khuzaimah G25. Ia dinikahi 
Nabi zakio pada Romadhon 3 H dan wafat 
beberapa bulan setelah itu. Nabi Ass úcÁfke sendiri 
yang  memandikannya,  mensholatinya, dan 
menguburnya. Ia dijuluki ummul masákin (ibunda 


orang-orang miskin) karena ahli sedekah. 


51 


6. Zainab bintu Jahsy Çais. Ia dinikahi Nabi 
Jk pada 3 H — menurut pendapat yang 
kuat. Ia wafat pada tahun 20 H. 


7. Ummu Salamah G5. Ummul Salamah 
Hindun bintu Abi Umayyah dinikahi Nabi 
Jessie pada Syawwal 4 H dan wafat pada 62 
H. Ia istri Nabi Aga kie yang wafat paling akhir. 


8. Juwairiyah bintu Al-Harits G5. la 
dinikahi Nabi Azka pada tahun 5 H dan 
wafat pada 50 H. 


9. Ummu Habibah Wake. Ia dinikahi Nabi 
Jasa pada tahun 7 H dan wafat tahun 44 H. 
Pada tahun ini, Nabi A44 menikah 3 wanita: 
Ummu Habibah, Shofiyah, Maimunah. 


10. Shofiyyah bintu Huyai Bee. Ia keturunan 
Nabi Harun bin Imron Madé dan dinikahi Nabi 
Ads úcte pada tahun 7 H dan wafat pada tahun 
50 H. 


72 


11. Maimunah bintu Al-Harits G5. Ia 
dinikahi Nabi 154K? pada Dzulgo dah tahun 7 
H dan wafat tahun 51 H. 

Budak Wanita Nabi {zafi 

1. Roihanah binti Zaid bin Amr G5. Ia 
tawanan dari Bani Ouroizhoh dan dijadikan sorori 
(budak simpanan yang disenggamai) pada 


Muharrom tahun 6 H dan wafat setelah Haji Wada 
pada 10 H. 


2. Mariyah Al-Oibthiyyah Wee. Ia hadiah dari 
Raja Iskandariyah Mesir Mugoigis. Nabi 
Jake menjadikannya sarori pada tahun 7 H 
dan melahirkan anak bernama Ibrohim dan ia wafat 
pada tahun 16 H. 

Putra-Putri Nabi Aci 


Semua anak Nabi Ak berasal dari 
Khodijah kecuali Ibrohim dari Mariyah Oibthiyah, 
sebanyak 7 anak. 


29 


Anak laki-laki: Qoshim, Abdullah, Ibrohim. 


Anak perempuan: Zainab, Rugoyyah, Ummu 
Kultsum, Fathimah. Zainab dinikahi Abul Ash bin 
Ar-Robi keponakan Khodijah, Rugoyyah dan 
Ummu Kultsum dinikahi Utsman bin Affan, 
Fathimah dinikahi Ali bin Abi Tholib. 


Semua anak Nabi Asad wafat di masa 
hidup beliau kecuali Fathimah yang wafat 6 bulan 
setelah wafatnya Nabi A4, pada Romadhon 
tahun 11 H, dalam usia 29 tahun. 


Paman dan Bibi Nabi {zgasi 


Paman Nabi Ak 11 orang: Al-Abbas, 
Hamzah, Abu Tholib (Abdu Manaf), Abu Lahab 
(Abdul Uzza), Az-Zubair, Al-Mughiroh, Abdul 
Kabah, Outsam, Al-Mugowwim, Dhiror, Al- 
Ghoidag. 


IT 


Yang menjumpai kenabian ada 4: Al-Abbas, 
Hamzah, Abu Tholib, Abu Lahab. Yang beriman 
hanya dua: Al-Abbas dan Hamzah. 


Bibi Nabi Kena No 6: Shofiyyah, Atikah, 
Arwa, Barroh, Umaimah, Ummu Hakim Al- 
Baidho. 


Yang masuk Islam Shofiyyah, sementara Atikah 
dan Arwa diperselisihkan. 


Mu'adzin Nabi {csao 

Nabi Jake memiliki 4 muadzin: Bilal, 
Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdzuroh, Sa'ad bin 
Aid Al-Gorzh. 


Bilal bin Robah KANGA, muadzin pertama 
Rosulullah Azu di Masjid Nabawi. Bekas 
budak yang dimerdekakan Abu Bakar. Ia mengikuti 
semua peperangan bersama Nabi Jerat. 
Setelah wafatnya Nabi Aek, ia pindah ke 


Syam dan wafat pada tahun 20 H. 


23 


Amr bin Ummi Maktum #45. Ia muadzin di 
Madinah bersama Bilal. Ia termasuk assaabiguunal 
awwaluun, yakni kelompok yang pertama masuk 
Islam dari Muhajirin. Ia wafat pada akhir masa 


khilafah Umar bin Al-Khoth-thob Ais. 


Abu Mahdzuroh Aus bin Mi'yar Kes, ia 
muadzin di Makkah dan wafat di sana pada 59 H. 


Sa'ad bin Aid Al-Oordz #5, muadzin di 
Masjid Ouba. Ketika Bilal meninggalkan adzan 
sepeninggal Rosulullah du, Abu Bakar 


AN 


kel, menariknya ke Masjid Nabawi. 


56 


Peta Jaziroh Arobia 


ERA HVHIZVOHVAVIIM vlád E 


| 


TAMAT 


Aj 


